Tresna Widiyaman, [06.11.16 20:05] 

Assalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh 

Tresna Widiyaman, [06.11.16 20:06] 

Maaf saya agak terlambat. Pada hari ini kita akan mulai kuliah jaringan ke-16 

Tresna Widiyaman, [06.11.16 20:06] 

#kuliah_online_cilsy_16 

Tresna Widiyaman, [06.11.16 20:07] 

Kita masih akan membahas mengenai dynamic routing, yaitu BGP 

Tresna Widiyaman, [06.11.16 20:10] 

['Penjelasan'] 

BGP (Border Gateway Protocol) merupakan salah satu jenis routing protocol, dimana protocol ini 
memiliki kemampuan untuk melakukan pengumpulan rute, pertukaran rute dan menentukan rute 
terbaik menuju ke sebuah lokasi jaringan. 

Ada perbedaan yang dimiliki protokol ini dengan routing protocol lain yaituBGP ini merupakan 
salah satu yang termasuk dalam kategori routing protocol jenis Exterior Gateway Protocol (EGP). 

Tresna Widiyaman, [06.11.16 20:13] 

routing protocol jenis ini memiliki kemampuan melakukan pertukaran rute dari dan ke luar jaringan 
lokal sebuah organisasi tertentu. 

cara kerja protokol ini yaitu rute-rute yang dimiliki oleh sebuah AS dapat juga dimiliki oleh AS lain 
yang berbeda kepentingan dan otoritas. Begitu juga dengan AS tersebut dapat memiliki rute-rute 
yang dipunya organisasi lain. 

Tresna Widiyaman, [06.11.16 20:15] 

Karena itu BGP dikenal sebagai routing protocol yang sangat kompleks dan rumit karena 
kemampuannya melayani pertukaran rute antar organisasi yang besar. 

Routing protocol ini memiliki tingkat skalabilitas yang tinggi karena beberapa organisasi besar 
dapat dilayaninya dalam melakukan pertukaran routing, sehingga jangkauan BGP dalam melayani 
para pengguna jaringan sangat luas. 

Tresna Widiyaman, [06.11.16 20:20] 

[Contoh] 

Salah satu contoh pengaplikasiannya adalah penggunaan jalur internet yang digunakan sebuah 
perusahaan yang memiliki lebih dari satu jalur menuju internet, seperti halnya ISP, bank dan masih 
banyak lagi. 

biasanya kondisi jaringan ini sering disebut dengan istilah multihoming 

Tresna Widiyaman, [06.11.16 20:25] 

Baik sudah 20 menit, kita mulai sesi pertanyaan 

Tresna Widiyaman, [06.11.16 20:26] 

Silahkan 



Tresna Widiyaman, [06.11.16 20:47] 

Baik tidak ada yang bertanya, saya sudahi kuliah hari ini 


Tresna Widiyaman, [06.11.16 20:47] 
#kuliah_online_cilsy_16 

Tresna Widiyaman, [06.11.16 20:47] 

Terimakasih 

Wassalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh 



